No share BestieW = 
E 


1 


3 


Daya Birrumi Ganesha, my inner strength. 
The day you were born, was the best moment in my life. 


Apa kamu tahu arti nama kamu, Nak? Daya adalah kekuatan, alasan kamu 
terlahir ke dunia ini. Birrumi adalah nama Papa dan Mama yang kalau 
digabung artinya pencuri hati dan kebaikan. Sedangkan nama terakhir kamu 
adalah nama warisan yang artinya kecerdasan. Terlihat sudah semuanya ada 
sama kamu. Tanpa Papa jelaskanpun kamu akan tahu arti nama kamu, karena 
kamu terlalu pintar. After all, you are my daughter. 


Sayang, ada banyak sekali yang ingin Papa tuliskan di surat ini. Maafkan Papa 
yang agak primitif ini, kebiasaan Mama kamu nulis-nulis gini akhirnya 
menjadi kebiasaan Papa juga. 


Selamat ulang tahun ke-17 putri kecil Papa. Terima kasih untuk tetap kuat 
bersama Papa dan menjaga Papa. Masih banyak hal yang akan kamu hadapi 
dan Papa akan selalu ada di belakang kamu. 


Daya, Kamu yang paling tahu kalau hidup itu tidak mudah, dan akan terus 
Seperti itu, Nak- Semua orang meninggalkan kesenangan untuk sampai pada 
kesenangan yang baru. Kamu berulang tahun ke 17, untuk sampai pada ulang 
tahun ke 21 yang akan lebih bermakna- kalau kamu mau tahu. 


Kamu akan lulus SMA dan akan kuliah, yang mana akan membuat hidup kamu 
lebih berwarna. Papa nggak akan bohong kalau masa SMA adalah masa 
terbaik, tapi masa kuliah adalah masa kebebasan dan tanggung jawab penuh. 
Seru sekali, karena kamu bisa skip beberapa kali dan nggak ada yang akan 
marah. 


Daya, kamu nggak pernah mengecewakan Papa, meskipun kamu berusaha. 
Sayangnya, kamu selalu membanggakan. Mama juga pasti akan sangat 
bangga sama kamu. Ketua OSIS, kapten debat Bahasa Inggris, dan Ketua 
SAINS di sekolah. lam beyond proud. After ne you'll be shine Dean N -x 


/ promise! z 


No share Bestie -a 
$ - È 
a 
Tunggu, Sayang, jangan ketawa apalagi nutup surat ini. Biarkan Papamu ini 
mengoceh panjang lebar tentang nasihat kehidupan di sini. Karena Papa 
sayang banget sama kamu. 


My sweetheart, hidup akan terus berjalan seperti itu. Pada waktu tertentu, 
kamu akan menemukan apa yang kamu mau, kadang nggak sejalan sama apa 
yang kamu dapatkan. Apa yang sudah kita rencanakan, kadang nggak sesuai 
sama apa yang terjadi. Kadang lebih buruk, kebanyakan lebih seru. Lalu, pada 
saatnya, kamu akan tahu bahwa semua ini sudah diatur untuk kebaikan kamu 
sendiri. 


Mungkin, kamu juga akan gagal. Setelah mencoba semua hal, melakukan apa 
yang kamu pikir benar, tapi kamu tetap gagal. Baby, it's okay. Itu artinya, 
kamu harus mencoba lagi. Hidup nggak selamanya manis. 


Ini adalah tentang jatuh dan bangkit lagi. Good things take time, be patient. 
Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri untuk hal-hal yang nggak bisa 
kamu kendalikan. 


Daya, Papa juga harus bilang kalau kita nggak bisa menyenangkan semua 

orang. Bahwa jugasbukan “kewajiban kamu untuk membuat orang lain 

bahagia. Akan saatnya hati kamu disakiti dan akan ada saatnya kamu 
. “yang menyakiti hati orang lain. 


For those times, Papa mau kamu jadi diri kamu sendiri, Nak. Nggak peduli 
orang lain mau benci, jadi diri kamu sendiri. Tetap menjadi orang yang baik, 
karena itulah yang akan bertahan. 


Diusia sekarang sampai beberapa tahun kedepan, saatnya mencoba banyak 
hal. Try something new, not something stupid. You are brilliant, so I am sure 
you know what I mean. Enjoy your life, laugh often, make mistakes and learn 
from it. 


Karena waktu seperti ini nggak akan kembali. Travel with me, dance: 
everyday, tell me stories, ask me a lot of questions, say your minds out loud, 
watch sunset with me, enjoy sunrise, and cry. Itis okay. 


. 


“ng, “ we 


No share Bestieg 


LN -A 


Mi 


Daya sayang, jangan lupa sayangi diri kamu, Nak. Papa harap kamu bisa 
memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ini bukan masalah keren atau 
nggak keren. Mencoba hal yang salah tetap saja salah. Banyak orang yang 
berhasil tanpa mencoba hal yang salah, maka kamu harus mengambil contoh 
yang itu. 


Daya, jangan lupa untuk bahagia, Pumpkin. Bahagiakan orang lain juga, 
dengarkan cerita mereka jika itu bisa membantu. Jangan tanya apa yang bisa 
kamu dapat, tapi tanya apa yang bisa kamu kasih. 


Apa surat ini sudah terdengar aneh sekarang? 
Daya anakku, 


One day from today, kamu akan bertanya untuk apa kamu hidup di dunia ini? 
CO Pi terasa berat? Nk kamu pikir cuma kamu yang selalu 
dicoba: Temui Tuhan yang Maha Baik dan minta dia memberi petunjuk, 
karena kita nggakada apa-apanya, Daya. 


Dia bahkan tahu apa yang ada di hati kita. Talk to Him and you will feel ease. 


One day from today, kamu akan terbangun dengan kesedihan, keletihan, atau 
kebingungan. Sayang bersyukur untuk apapun yang sudah terjadi dalam 
hidup kamu. Karena kalau bukan kamu, orang lain nggak akan sanggup 
memikulnya. 


Artinya, kamu orang yang terpilih untuk selalu naik kelas dan paling kuat di 
sisi Tuhan. Nggak ada yang lebih mudah dari bersyukur, Daya sayang. 


. 
No share Bestie ` ° > 


tx 


One day from today, kamu akan berada di puncak kesuksesanmu dan 
berterima kasihlah pada Tuhan dan dirimu sendiri karena telah berusaha 
melakukan yang terbaik. You deserve that! 


One day from today, kamu akan menyadari bahwa orang-orang yang kamu 
sayang akan meninggalkanmu. One day, me too. It's okay, Baby. 


Kita punya waktu masing-masing. Kamu boleh nangis dan sedih, tapi hei.. 
kamu mesti melanjutkan hidup untuk mereka. Untuk Papa. 


One day from today, you will know the reason you come to this world, To 
your Mama, and of course to Papa, Nak. 


One day from today, kamu akan sadar kalau hidup kamu sangat berharga! 


One day from today, kamu akan menyadari kalau kamu dicintai and you're 
not alone, Honey. 


One day from today, you will fall inlage A true love. 
", 


One date today; someone will kiss your forehead and tell he loves you so 
much and it reels.really damn great. 


Daya Birrumi Ganesha, happy birthday. 


-Papa- 


